WikipediA 


Bahasa Buol 


Bahasa Buol adalah sebuah bahasa yang termasuk dalam 
rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan di Kabupaten 
Buol, Sulaw esi Tengah . Bahasa Buol termasuk dalam 
rumpun bahasa Gorontalo-Mongondow cabang 
Gorontalik. Bahasa Buol paling dekat hubungannya 
dengan bahasa Gorontalo.^ 


Sumber 


1. A Alexander Adelaar, Nikolaus P. Himmelmann 
(2005). The Austronesian Languages o f Asia and 
Madagascar. Routledge. Diakses tanggal 8 
Oktober 2016. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Buol&oldid=11928511" 



Buol 


Apadu Vuolu 

Wilayah 

Sulawesi Tengah 

Penutur bahasa 96.000 (2000) 

Rumpun bahasa Austronesia 


- Melayu-Polinesia 


■ Filipina 


■ Gorontalo- 


Mongondow 


■ Gorontalic 


■ Buol 

Sistem 

Latin 

penulisan 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

blf 


Halaman ini terakhir diubah pada 8 Oktober 2016, pukul 04.12. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

























